WikipediA 


Bahasa Moksha 


Bahasa Moksha (bahasa Moksha: MOKineHb Ktuib) adalah 
bagian dari sub-pembagian Finlandia-Volga dalam 
rumpun bahasa Urai dengan sekitar 500.000 penutur asli. 
Moksha adalah bahasa mayoritas di sebelah barat 
Mordovia. Meskipun tidak sepaham, Bahasa ini dekat 
dengan bahasa Erzya. Moksha juga dianggap dekat 
dengan bahasa Meshchera dan Murom yang sudah punah. 
Ada enam dialek Moksha: Tengah, Barat (atau dialek 
Zubu), Barat daya, Utara, Tenggara dan Selatan. 


Rujukan 


1. A "Population of the Russian Federation by 
Languages (in Russian)" (PDF), gks.ru. Russian 
Bureau of Statistics. Diakses tanggal 1 
November 2017. 

2. A Jack Rueter (2013) The Erzya Language. 
Where is it spoken? (https://journals.openedition. 

org/efo/1829) Etudes finno-ougriennes 45 

3. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Moksha". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 


Pranala luar 


Mokshen Pravda newspaper (http://www.mokshe 

n-pr.ru) 

Moksha - English - Moksha online dictionary (htt 

p://www.torama.ru/index.php3?pg=voc) 

News in Moksha (http://www.info-rm.com/mk/ind 

e x.php) 

Mokshan folklore (http://www.torama.ru/) 

Mokshan mythology (http://www.folklore.ee/rl/folk 

te/sugri/mordva/ersa/myto2/koi-8/index.html) 

Linguistic links (http://www.mordva.ru/) 

Periodic table in Moksha language (http://xerius.jergym.hie 
du.cz/~canovm/vyhledav/varianl7/moksa.html) 



Bahasa Moksha 


moksenj kalj 


MOKLlieHb KRhb 

Dituturkan di Rusia 

Wilayah 

Rusia Eropa 

Etnis 

Moksha 

Penutur 

111 

bahasa 

Sensus 1926 menemukan 

bahwa kira-kira 1/3 etnik 

Mordvin bertutur bahasa 


Moksha, dan angka itu 
mungkin sama hari iniS 

Rumpun 

bahasa 

Uralik 


■ Mordvin 


■ Bahasa Moksha 

Sistem 

Alfabet Kiril 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Mordovia (Rusia) 

Diatur oleh 

Institut Penelitian Bahasa, 
Sastra, Sejarah, dan Ekonomi 
Mordovia 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

mdf 

ISO 639-3 

mdf 

Glottolog 

moksl248 (http://glottolog.o 

rg/resource/languoid/id/moks 
1248 )I 3 1 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
BahasaMoksha 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Moksha&oldid=16999588" 


Halaman ini terakhir diubah pada 25 Mei 2020, pukul 01.30. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


























































